SYARH AOIDAH SYAIKH MUHAMMAD 
BIN ABDIL WAHHAB (Bag ke-i) 


Masjid al-Fauzan Ma'had al 1 'tishom bissunnah, 
Sumberlele Kraksaan Probolinggo JawaTimur 


Senin malam Selasa, 16 Shafar 1441H/14 Oktober 2019 M 



Abu Utsman Kharisman 





■ Syaikh memulai tulisannya sebagai balasan 

kepada penduduk Qoshim yang meminta 
penjelasan tentang akidah beliau dengan 
menulis: j*-)\ o 

■ Menuliskan basmalah sebagai permulaan isi 
tulisan adalah teladan dari Kitab Allah dan 
kebiasaan para Nabi 

■ Basmalah adalah permulaan setiap surat 
dalam alQuran kecuali surat atTaubah 




BASMALAH SEBAGAI PEMISAH 
SURAT ALOURAN 



Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhuma 
bahwasanya Rasulullah Shollallaahu 'alaihi wa 
sallam sebelumnya tidak mengetahui pemisah 
antar surat (dalam AlOuran) sampai (Allah) 
turunkan atas beliau bismillaahirrohmaanirrohiim' 
(H.R Abu Dawud dalam Sunannya, dan Ibnu 
Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa 
sanad hadits ini shohih) 




BASMALAH BAGIAN DARIAL- 
FATIHAH 



Jika kalian membaca 'Alhamdulillah' (al-Fatihah) maka 
bacalah Bismillahirrohmaanirrohiim. Sesungguhnya ia 
(al-Fatihah) adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitaab, dan 
tujuh (ayat) yang berulang. Dan 
Bismillahirrohmaanirrohiim adalah salah satu 
(ayatnya)(H.R al-Baihaqy, adDaraquthniy, dishahihkan 
Ibnul Mulaqqin dan al-Albany dalam Silsilah as- 
Shahihah) 

** Namun, Imam sholat tidak mengeraskan bacaan 
basmalah sesuai hadits Anas bin Malik riwayat al- 
Bukhari dan Muslim 




ISI SURAT NABI SULAIMAN 
MENGANDUNG BASMALAH 



Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan 
(tertulis) Dengan Nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang (Q.S anNaml 
ayat 30) 




ISI SURAT NABI KEPADA HIRAOLA 
PEMBESAR ROMAWI 


SJJ1 VI JuiS V 01 jl IjJUj yl4jVjil'U } j fl'ijdp 

Ub l^wL^-jol IjJjJLj IjJjJ (jU aJJ I Oj2 UUjl Lj2jtj I • Ua»j 4 j 

' " ' " ' ' 'i 644J 


Bismillahirrohmaanirrohiim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hiraqla pembesar 
Romawi. Semoga keselamatan untuk (orang-orang) yang mengikuti petunjuk. 
Amma Ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuk 
Islamlah, niscaya engkau selamat. Allah akan memberikan pahala dua kali 
kepadamu. Jika engkau berpaling, engkau juga akan menanggung dosa al-Arisiyyin 
(rakyatjelatayang mengikutimu). Wahai Ahlul Kitab, marilah kita bersatu pada 
kalimatyang sama di antara kita, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali hanya 
kepada Allah dan kita tidak mensekutukanNya dengan suatu apapun, dan 
janganlah kita menjadikan orang di antara kita sebagaiTuhan selain Allah. Jika 
kalian berpaling, ucapkanlah: persaksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin 
(H.R al-Bukhari no 4188 dan Muslim no 3322). 





KEYAKINAN SYAIKH ADALAH 
KEYAKINAN AHLUS SUNNAH 



Saya mempersaksikan Allah dan Malaikat 
yang hadir di dekat saya, dan saya 
mempersaksikan anda sekaiian bahwasanya 
saya berkeyakinan sebagaimana keyakinan 
keiompok yang selamat, Ahlussunnah wal 
Jama'ah (Matn Risalah llaaAhli Qoshiim) 




PERSAKSIAN ALLAH, MALAIKAT, 
DAN PARA ULAMA 



Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang 
benar kecuali Dia, demikian juga Malaikat dan orang-orang 
yang berilmu mempersaksikannya (Q.S Ali Imran ayat 18) 


Beliau mempersaksikan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha 
Tinggi, mempersaksikan Malaikat, dan mempersaksikan 
para Ulama akan akidah beliau. Bahwasanya beliau 
tidaklah membawa ajaran baru atau merubah agama Allah, 
sebagaimana yang dituduhkan kepada beliau. Beliau 
hanyalah membawa (ajaran) yang sangat jelas 
kebenarannya (penjelasan Syaikh Sholih al-Fauzan) 




KELOMPOKYANG SELAMAT (AL- 
FIRQOTUN NAJIYAH) 


jUj 


Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang 
akan terus jaya/mendapat pertolongan di atas kebenaran. 
Tidak merugikan mereka orang-orang yang membiarkan 
mereka, hingga datang perintah Allah, mereka tetap 
dalam keadaan demikian (H.R Muslim dariTsaubaan) 
Al-lmam al-Bukhari dalam Shahih-nya berpendapat: 
mereka adalah Ahlul llmi (para Ulama). Ali bin al-Madiniy 
menyatakan: mereka adalah Ahlul Hadits (Sunan 
atTirmidzi). Al-lmam Ahmad berkata: Jika kelompokyang 
ditolong ini bukan Ahli Hadits, saya tidak tahu siapa 
mereka (riwayat al-Hakim dalam Ma'rifatu Ulumil Hadits) 




KELOMPOKYANG SELAMAT DARI NERAKA 


susr^a^^ijsrjipr 

Sesungguhnya Bani Israil akan terpecah menjadi ji golongan, 
dan umatku akan terpecah menjadi j2 golongan. Seluruhnya di 
Neraka, kecuali i, yaitu al-Jama'ah (H.R Ibnu Majah dari Anas, 
dishahihkan oleh Syaikh al-Albaniy) 


Dalarp riwayat atTirmjdzi, gin 4 yatakan: 

(JlS JjbJl ^4-^" 


j,yu1 3 uu ijt 


Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di 
Neraka kecuali satu golongan. Para Sahabat bertanya: 
Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda: yang 
mengikuti aku dan para Sahabatku (H.R atTirmidzi, dihasankan 
oleh Syaikh al-Albaniy) 




MAKNA AHLUS SUNNAH WAL 
JAMA'AH 


■ Ahlus Sunnah adalah yang berpegangteguh 
dengan Sunnah Nabi dan para Sahabatnya 
dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan, 
serta tidak melakukan hal-hal baru dalam 
agama (kebid'ahan) Ahlul Hadits dan Atsar 

■ Sunnah Nabi adalah ucapan, perbuatan, atau 
persetujuan Nabi dalam masalah Dien. 




MAKN A AL-JAMA'AH 


Al-Jama'ah memiliki beberapa makna, di antaranya: 

1. Para Sahabat Nabi (asy-Syathibiy menisbatkan 
ucapan ini kepada Umar bin Abdil Aziz) 

2. Para Ulama yang berpegangteguh dengan sunnah 
(ucapan Ibnul Mubarak dan al-Bukhari) 

3. Kaum muslimin yang berkumpul di atas al-haq atau 
bersatu di atas kepemimpinan waliyyul amr yang sah 
(hadits Hudzaifah bin al-Yaman)-> ucapan 
atThobariy 

4. Orang yang mengikuti kebenaran (ketaatan kepada 
Allah), meskipun sendirian ucapan Sahabat Nabi 
Ibnu Mas'ud 




UCAPAN SAHABAT NABIIBNU 
MAS'UD 



Al-Jama'ah adalah yang sesuai dengan 
ketaatan kepada Allah, meskipun engkau 
sendirian (riwayat al-Laalikaa-iy dalam 
Syarh Ushul l'tiqad Ahlis Sunnah) 




